10 


| PE ANE SA 5 An 3G 
Penundaan: “Taat Tanpa Syarat. Mujizat Akhir Tahun 


P ” - sa 


— - j SEORANG 
WANITA 

SEDANG MENGGORENG 

TEMPE, SEWAKTU DIA 

MEMASUKKAN TEMPE YANG 

SUDAH DIBUMBUI KE DALAM WAJAN 
BERISI MINYAK PANAS, SEKETIKA MUNCUL 
API SEPERTI MENYAMBAR UAP MINYAK DI 
WAJAN. 


Kaget dengan keadaan itu, dia menjadi 
panik, sambil berteriak-teriak, mengangkat 
wajan berisi minyak panas itu dan 
menumpahkannya ke kompor, tindakannya 
bukan membuat apinya padam, tapi malah 


menjadi 

semakin 

besar dan 

terjadilah kebakaran. 


Bila seseorang dikuasai 

kepanikan, maka tindakannya 

justru membuat keadaan menjadi 

tidak terkendali. Sangat penting untuk 
dapat tetap “tenang” dalam menghadapi 
masalah, karena dengan ketenangan, 
seseorang akan dapat berpikir dengan baik, 
sehingga dapat menemukan jalan keluar 
yang tepat untuk masalah yang dihadapinya. 


Seseorang yang emosinya sedang memuncak, 


kemampuan berpikirnya berada di titik 
terendah. 


TENANG 


Daud memberi kesaksian bahwa hanya dekat 
Tuhan saja yang membuatnya “tenang”. 
Daud menyebut Tuhan sebagai Gunung 
Batu, Kota Benteng dan Keselamatanku, 
Kekuatanku, Tempat perlindunganku. 


Dalam bahasa aslinya (Ibrani) kata “dekat” 
memakai kata “dumiyah” yang secara 
harafiah berarti “diam, tenang, istirahat”. 


Daud benar-benar percaya dan memperca- 
yakan dirinya kepada Tuhan, yang membuat- 
nya sudah tidak lagi memikirkan tentang apa 
yang akan terjadi. Pikiran dan perasaannya 
benar-benar diam, tenang dan beristirahat, 
serta jiwanya dipenuhi damai sejahtera. 


Bagaimana caranya untuk bisa “dekat/ 
dumiyah (ibrani)” dengan Tuhan? 


Dalam ayat 9, Daud memberikan kesaksian 
untuk dekat dengan Tuhan, yaitu 


“Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai 
umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan- 
Nya, Allah ialah tempat perlindungan kita. 
Sela” 


Yang pertama, percayalah kepada 
Tuhan setiap waktu. Daud memperagakan 
bagaimana dia percaya kepada Tuhan “setiap 
waktu”. Bagi Daud, apakah itu beruang, 
singa bahkan Goliat tidak menjadi masalah, 
karena dia percaya kepada Tuhan (I Samuel 
17:33-37). 


Yang kedua, curahkanlah isi hatimu di 
hadapan-Nya. Rasul Paulus memberi nasehat 
dalam Filipi 4:6-7, “Janganlah hendaknya 
kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu 
kepada Allah dalam doa dan permohonan 
dengan ucapan syukur. Damai sejahtera 
Allah, yang melampaui segala akal, akan 
memelihara hati dan pikiranmu dalam 
Kristus Yesus.” 


Yang ketiga, Daud tidak menaruh 
sedikit pun harapannya kepada yang lain 
selain Tuhan (ayat 11-12). Tuhanlah yang 
memegang kendali atas segalanya. Dan 
semua terjadi dalam kehendak Tuhan. 


Mari dekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya 
kita tenang, dan jiwa kita dapat beristirahat. 


(Pdt. Samuel Handoko) 


anita 
yang 


memiliki “GRATEFUL 
HEART” (hati penuh 
syukur) terpancar melalui 
tiga hal: pikirannya yang 
positif, murah senyum dan 
tindakannya benar,” kata Pdt. Levi 
Supit dalam ibadah perayaan ulang tahun 


ke-10 Mawar Sharon Women, pada hari Rabu 
(25/11) lalu di GMS Surabaya. 


“Para wanita diharapkan bisa terus bersemangat 
dalam beribadah dan melayani Tuhan, juga 
menjadi penopang yang kuat bagi keluarganya,” 
kata Ibu Jusuf, dalam sambutannya. 


Tercatat, lebih dari 500 orang memenuhi ruang 
ibadah utama GMS Surabaya. Selain diberkati 
dengan firman Tuhan, jemaat juga diberkati oleh 
pujian indah dari Sari Simorangkir, pencipta dan 
penyanyi lagu rohani dari Jakarta. Membuat 
suasana perayaan semakin meriah. 


Selamat ulang tahun ke-10 MSW, 
Tuhan Yesus memberkati. P- ag/ 


engampunan 
level salib adalah kemampuan 
mengampuni sampai di level kita sanggup 
menanggung akibat kesalahan orang lain,” 
kata Pdt. Sukirno Tarjadi dalam kotbahnya di retret 
PUSH 7, hari Jumat(27/11) - Sabtu (28/11) lalu, di 
Bukit Doa Imanuel-Prigen. 


“Hati kita adalah harta terbesar, karena Roh 
Kudus mau bertahta di hati, maka dari itu kita 
harus menjaganya dengan penuh kewaspadaan,” 
sambung Pdm. Yenny Verodika, Ketua Departemen 
Doa Sinode GMS, pada hari kedua. Jemaat sangat 
antusias mengikuti retret ini. Lebih dari enam ratus 
orang memadati BDI. 


“Dalam retret ini saya disadarkan jika selama 

ini saya sudah tawar hati dalam melayani 

Tuhan. Saya berkomitmen, sepulang dari sini, 
saya ingin menjadi perabot baru untuk dipakai 
bagi kemuliaan-Nya,” kata Irma, peserta dari 
Samarinda. 

“Saat muda, saya berapi-api melayani Tuhan, saya 
baru sadar jika sekarang saya sudah tawar. Saat 
Pdm. Yenny tumpang tangan, saya merasakan 
jamahan Roh Kudus yang selama ini hilang,” 
sambung suami Irma. 

Dewi, peserta dari gereja lain, mengatakan, 
“Sebelum mengikuti retret, saya merasa bahwa 
saya baik-baik saja. Tetapi, dalam retret ini, Tuhan 
membuka banyak hal, terutama kepahitan yang 
selama ini terpendam. Di sini saya dipulihkan dan 
dimampukan untuk mengampuni.” 


Hadirat Tuhan sungguh luar biasa selama retret 
berlangsung. Puji Tuhan! 


Sampai jumpa di retret PUSH8! P- ag/ 


Namun karena kelelahan, istri keguguran pada 
saat janin berusia tujuh minggu. Ketika melayani 
sebagai pemain musik di retret PUSH di Bukit Doa 
Imanuel pada akhir 2013, Tuhan mengatakan 
bahwa saya akan memiliki anak. Dan benar, istri 
saya hamil lagi pada Januari 2014. 


Namun, tiba-tiba, tanpa tanda-tanda sebelumnya, 
pada saat janin berusia sembilan minggu, dokter 
menyatakan bahwa bayi kami tidak ada detak 
jantung. Kandungan istri pun dikuret pada 20 
Maret 2014. Saat itu, saya sempat hambar dan 
kecewa dengan Tuhan. 


Bulan demi bulan kami lalui dengan bertanya 
kenapa, dan kenapa, kepada Tuhan. “Kenapa 
Tuhan sudah berjanji, dan ditepati tapi pada 
akhirnya diambil juga...kenapa?” 

Selama setahun kami bergumul dan berusaha 
menguatkan iman kami kembali. 


Sampai pada awal bulan Maret 2015, Pdt. Jusuf 
digerakkan Tuhan untuk mendoakan pasangan 
suami istri yang merindukan anak. 


Kami yang hadir di ibadah pada waktu itu 
bergandengan tangan dan mengaminkan semua 
doa Pdt. Jusuf. Kami percaya bahwa Tuhan akan 
memberikan anak tepat pada waktunya. 


Waktu itu kami juga diberkati dengan kotbah Pdt. 
Riza Solihin bahwa penundaan yang dilakukan 
Tuhan bukan berarti kegagalan. Kadang Tuhan 
ijinkan berkat itu diambil supaya kita lebih kuat 
dalam iman kita kepada Tuhan. 


Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada 20 
Maret 2015, atau tepat setahun sejak istri dikuret, 
istri saya dinyatakan hamil. Kami sangat senang 
sekali. Puji Tuhan, anak kami pun lahir dengan 
lengkap dan sempurna. 


Kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Jika ada di 
antara Anda yang mengalami pergumulan seperti 
kami, bersabarlah. Tunggulah waktu Tuhan. 
Percayalah dan serahkan semua kepadaNya. 
Waktu Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan! 


(Kesaksian Yunita dan Yeremia, jemaat GMS 
Surabaya) 


CV PUSTAKA 
A AW Al 2 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @GcmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“Iman” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 

/ www.mstv.tv 

Pdt. Sukirno Tarjadi 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


k: 


: (Re-run) 
: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 


! Pk.10.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: dp) Oo a” 

! Pk. 02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdt. Sukirno Tarjadi 


: Mawar Sharon 


Women 
Pk. 10.00 WIB 


! /GMS Main Hall 
: Pdt. Arman Harijanto 


Spesial Ulang Tahun 
: Mawar Sharon Senior 


pk. 10.00 WIB, 


: 7 Chapel GMS 


Pdt. Lydia CSES 


! Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 


! 20.00, 23.00 WIB 
: /www.mstv.tv 


! De Cafe 


Pk. 19.00 WIB 


! /GMS Main Hall 
: Pdt. Arman Harijanto 


Rabu, 13 Januari 2016 


pk. 10.00 WIB 

Rabu, 13 Januari 2016 Chapel GMS Surabaya 
pk, 19,00 WIB, Main Hall GMS Surabaya aa Jl. Cempaka 18i-24 Sby 
IL. Cempaka 18i-24 Sby -. Pembicara: Pdt. Lydia CSES 


nbicara: Pdt. Arman Harijanto 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


Pdt. Sukirno Tarjadi 


AO6 REVIVAL SERVICES 


SATURDAY 


! Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


: 02.00, 05.00, 14.00, 
: 17.00 WIB 


/ www.mstv.tv 


: Pdt. Sukirno Tarjadi 


: Doa Malam 
: Pk. 19.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: Ppk.19.30 WIB 
: / www.mstv.tv 


SUNDAY 
170116 / 1PM 


. 


? 160116 / 4PM Pop. 


@EMS ALL, 
CEMPAKA IBi SURABAYA 


C1 PERSON ANITA: 
0316000 7000 £x1,t21 


: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


' pk.15.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


! Army of God 
: Pk.16.00 WIB 
: / GMS main hall 


: Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
: / GMS Main Hall 


: Sunday Service 

: Pk.07.00, Pk.10.00, 

: Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
: / GMS main hall 


: EagleKidz 
3 jadwal lihat di hal. 8 


: Perjamuan kudus dan 
: Persembahan diakonia 
: dan misi di setiap ibadah. 


: Army of God 
: Pk.13.00 WIB 
: / GMS main hall 


! pk.14.00 WIB 
: /www.mstv.tv 


Gereja Mawar Sh: 


010-8398-4000 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

W @gmschurch 
@GMSwarta 

Pk oercja mawar Sharon 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Kebaktian Anal Pk. 07.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 

eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Keb. Umum #- Anak 38 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 
blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 


Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 


“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkui 
Keb. Umum 4 Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


Pk. 07.00 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum #- Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum 4 Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 
omplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

Keb. Umum - Anak pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum - Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
Keb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
Keb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 

(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anal Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anal Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 


Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Keb. Umum Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 
Jl. Bogowonto 1 

Telp: 0351-469869 

GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga 4 ProM | Pk. 07.00 
Keb. Anak I Pk. 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
Keb. Anak II Pk. 10.00 
Keb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum I 4 Anak | Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 
Jl. Supriyadi 41, Telp. Kantor 0355-323936 


GMS Revival Jember 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

Keb. Umum Pk. 16.00 

Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 


Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango Blok 


AG No. 2 Sukabumi 
Telp: (0266) 216123 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 17.00 
eb. Youth Pk. 11.00 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
eb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 
CP:Irma (081 3244 32651) 
Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-314652, 0851 005 
Fax: 0293-3191391 


5771 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum 4 Anak Pk. 08.00 
eb. AOG 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum | #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum | #Anak | 
Ibadah Umum Il-- Anak II 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 -15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 
Pk. 16.00-18.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 
Sek: Jl. Setrawangi 
omp. Setrasari Mall A-6 
Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum I - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anal Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak ( Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
Pk. 10.30 WITA 

Keb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

Sekret : Jl. A. Yani KM. 3,5 No. B-8, Ruko 
Tanjung Maya , Seberang Poltabes- 
Banjarmasin. (0511-325 2888) 

P : Yuliana (085243551976) 


Cc 

GMS Grace Samarinda 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 
Janet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
Janet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


swyu 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.15 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusu 
(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God' Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


N sebagai seorang karyawan perbankan 
S di Surabaya, setiap tahun diadakan 
@ penilaian kinerja. Tapi tahun 2015 ini, 
nilai saya dari pertengahan tahun hingga 
bulan September masih minus 250 persen. 
Saya sudah mencoba berbagai cara, namun 
hingga akhir September, hari akhir penilaian, 
tetap tidak membuahkan hasil. 


Beberapa hari kemudian, pimpinan memang- 
gil saya ke ruangannya dan mengatakan, 
“Bersyukur ya Dessy, orang kalau kerja 
sungguh-sungguh, pasti dilihat usahanya 
oleh Tuhan”. Siapa yang menyangka ternyata 
penilaian akhir tahun saya jika dihitung 

dari awal tahun dinyatakan sebagai Second 
Champion (Juara Kedua) di Region saya, 
yang artinya saya masih berada di posisi top 
performance lagi. 


Belum berhenti sampai di situ, saya 
mendapat promosi pada 11 November 2015 
sebagai sub branch manager. Padahal saya 
baru tiga tahun bergabung di perusahaan ini. 


Meski beberapa branch manager meragukan 
kemampuan saya, namun itu justru menjadi 
pelecut semangat bagi saya. 


Mujizat yang terakhir di tahun ini adalah, 
saya berhasil mendapatkan visa Amerika 
Serikat yang terkenal sulit. Sebelumnya 

saya berencana ke Amerika Serikat di bulan 
Desember 2015, dan saya sempat kuatir tidak 
berhasil mendapatkan visanya. Bahkan saya 
mempersiapkan diri berlatih wawancara oleh 
seorang teman. 


Saat wawancara pada tanggal 16 November 
2015, ternyata prosesnya berjalan lancar 
dan tidak menakutkan seperti digambarkan 
orang-orang. Dan pada tanggal 27 November 
2015, visa saya disetujui dengan jangka 
waktu 5 tahun. Sungguh Tuhan itu baik. 8 


(Dessy, Jemaat GMS pusat) 


aniel, suami 
saya, 
sehari-hari 


menjalankan 2 
bisnis penyewaan 
drone, sebuah 

mesin terbang 

tanpa awak yang 
dilengkapi kamera 
dan dikendalikan 
jarak jauh dengan 
menggunakan remote 
control. 


Pada pertengahan tahun 
2015, dia mendapat kontrak 
kerja dari salah satu perusahaan 
pemerintah yang bergerak di bidang 
pengolahan minyak bumi, yang berlokasi di 
daerah Perak, Surabaya. Dia diminta membuat 
company profile dengan memakai drone. Saat 
sedang bekerja, drone yang ia kendalikan tiba- 
tiba kehilangan kendali, dan terjun menukik 
hendak menabrak salah satu tangki minyak 
aktif. 


Suami saya sempat kaget. Namun, dalam 
hitungan sepersekian detik, drone tiba-tiba 
bisa dikendalikan kembali, dan tidak jadi 
menabrak tangki minyak. Padahal sebelumnya 
mesin dan segala kelengkapan sudah diperiksa 
dan kondisinya baik-baik saja. Kejadian ini 
benar-benar pertama kali terjadi sejak ia 
merintis usaha tersebut. Hal yang bisa saja 
menghancurkan usahanya. Sesampainya di 
rumah, ia menceritakan semuanya kepada 
saya. 


Yang membuat saya heran adalah, tepat 


pada saat hal itu terjadi, saat saya sedang 
mengerjakan pekerjaan rumah, ada dorongan 
kuat dalam hati untuk berdoa. Tanpa tahu 
harus mendoakan apa, saya memutuskan 
untuk mendoakan keluarga saya, termasuk di 
dalamnya usaha suami saya. 

Setelah mendengar ceritanya, saya baru 
mengerti alasan di balik dorongan doa 
tersebut. 


Saya percaya bahwa di bawah kolong langit 
tidak ada yang kebetulan. Saya belajar 

bahwa ketaatan pada Tuhan, akan membawa 
berkat bagi hidup kita. Andaikan saja saya 
mengabaikan dorongan doa tersebut, saya 
tidak tahu apa yang akan terjadi dengan usaha 
suami saya, dan juga keluarga saya. 

Selamat menaati Tuhan! Tuhan Yesus 
memberkati! BM 


(Evi & Daniel, GMS Surabaya) 


OZL202ELS80 : SWS 
sma: A sei (eliay wef surejas) 
01010009120) : 3uoug 


:SN LOV.LNOO 


(ueeayad siuaf "AggoH) 


05.00 WIB 


utej-UreT 
eysemsejim / eyesnduad » 

yewni 1x20 » 

(e3uenjay /W "Old fepnwag /uefejag /ipuy) eisn tensas 
(Xx epuej uag) 

'ueyjesepjag ueyui3ulip 3ueA dnoig Pp3uuo) 


ng PS. PHILIP MANTOFA 


Senin, II Januari 
GEREJA MAWAR SHARON 


LL 
& 
. 
Li 
jk 
p-4 
— 
Ds 
my 3 
Ld 


00K nna en anakan Rene E RERE anne . dH / uodjay 
Mera aa AN NN RAR RR RAN R RR RnR en nan nnnn , dey3uaj We 
yeylusw wnjag / yeyluay :snyegs 

Up entar -mwn 

(d1) #0 enak ena RERE RR RR RE RR RENA RR RR RR RERE RERE RR EWEN 


SW 129UUO) 


